
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRBTARIAT DAERAH 

Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810 1&5 /PANSELDA.TA/2020 

TENTANG 

TAMBAHAN INFORMASI PENDAFTARAN ULANG SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2019 


Meyusuli Pengumuman Panselda Kabupaten Tulungagung Nomor 
810/04/PANSELDA.TA/2020 tentang Pendaftaran Ulang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 
2019, bersama diberikan tambahan informasi sebagai berikut : 

1. Peserta SKB Penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 WAJIB 
melakukan daftar ulang dan memilih lokasi ujian SKB pada laman https://sscn.bkn.qo.id/ dari 
akun sscn masing-masing mulai Tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020 
pukul 23.59 WIB dan melakukan Cetak Kartu Peserta SKB pada tanggal 8 Agustus 2020; 

2. Bagi Peserta SKB Penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 yang 
berdomisili di Wilayah Provinsi Jawa Timur hanya bisa memilih Lokasi Ujian SKB di di Hotel 
Crown Victoria Jl. Supriyadi Nomor 41 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung (tidak 
dapat memilih lokasi ujian di BKN Regional II); 

3. Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 akan 
dilaksanakan dengan prosedur Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19), maka peserta wajib mengikuti segala aturan yang 
ditetapkan; 

4. Peserta wajib mengikuti informasi terkait Penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung 
Formasi Tahun 2019 pada laman http://bkd.tulunqaqunq.qo.id/ . kelalaian peserta dalam 
membaca dan memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana 
mesti nya. 


Dikeluarkan di 
Pada tanggal 


Tulungagung 
6 Agustus 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 
)il Negara Tahun 2019 - 2020 
Tulungagung 



SUKAJI, M.Si. 

ibina Utama Muda 
19640119 198508 1 003 














